
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 

SEKRETARIAT DAERAH 

Jalan Achmad Yani Timur No. 37 Telepon (0355) 321260 
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217 


PENGUMUMAN 

NOMOR : 810/17/PANSELDA.TA/2018 

TENTANG 

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN 
DAFTAR PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG 
TAHUN ANGGARAN 2018 


Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor : K.26-30/D6518/XII/18.01 tanggal 3 Desember 2018, tentang Penyampaian 
Hasil SKD CPNS Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, bersama ini 
disampaikan informasi sebagai berikut: 

A. Dasar Penetapan Peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah : 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Kebutuhan Pegawai Negeri 
Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Tes 
Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018; 

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan 
Kebutuhan /Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai 
Negeri Sipil Tahun 2018; 

B. Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) adalah sebagaimana tercantum dalam 
lampiran pengumuman ini; 

C. Peserta yang dapat/berhak mengikuti SKB adalah peserta yang memiliki 
kode “P1/L” dan kode “ P2/L” di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana 
huruf B diatas. Sedangkan peserta yang memiliki kode “P1”, “P2”, “TL”, 
“TH” di kolom keterangan pada lampiran huruf B tidak dapat/berhak 
mengikuti SKB; 

D. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran 
pengumuman ini yaitu : 

1. Kode “P1” adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas 
SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 namun tidak dapat mengikuti SKB; 

2. Kode “P2” adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD 
PermenpanRB No 61 Tahun 2018 namun tidak dapat mengikuti SKB; 

3. Kode “P1/L” adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang 
Batas SKD PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB; 

4. Kode “P2/L” adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif 
SKD PermenpanRB No 61 Tahun 2018 dan dapat mengikuti SKB; 









5. Kode “TL” adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD 
PermenpanRB No 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD PermenpanRB 
No 61 Tahun 2018; 

6. Kode “TH” adalah peserta tidak hadir; 

E. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), peserta : 

1. Wajib membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan 
telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil; 

2. Menunjukkan Kartu Peserta Ujian Asli yang telah disahkan oleh Panitia Ujian 
apabila Kartu Peserta Ujian rusak/hilang dapat dicetak kembali melalui akun 
peserta pada SSCN; 

3. Mengenakan pakaian rapi dan sopan serta bersepatu: 

a. Laki-laki mengenakan kemeja lengan panjang/pendek warna putih dan 
celana panjang warna gelap dan bukan bahan jeans/legging; 

b. Perempuan mengenakan kemeja warna putih dan memakai rok warna 
gelap dan bukan bahan jeans/legging, untuk yang berjilbab warna 
gelap. 

4. Mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia; 

5. Hanya diperbolehkan membawa pensil; 

6. Dilarang membawa buku dan catatan lainnya, kalkulator, kamera dalam 
bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, dan alat komunikasi; 

7. Dilarang membawa makanan dan minuman; 

8. Dilarang memakai perhiasan; 

9. Dilarang membawa senjata api/tajam atau sejenisnya; 

10. Peserta wajib hadir di tempat pelaksanaan SKB minimal 90 (sembilan puluh) 
menit sebelum ujian dimulai; 

11. Apabila ditemukan pelamar/peserta SKB yang menggunakan orang 

pengganti (joki) dalam mengerjakan soal ujian, maka dinyatakan tidak 
lulus dan akan diproses secara hukum; 

F. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah 
adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data 
/dokumen yang tidak sesuai /tidak benar, Panitia Seleksi CPNS dapat 
menggugurkan kelulusan yang bersangkutan; 

G. Tempat dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang akan 

disampaikan lebih lanjut melalui website httD://www.bkd.tulunaaauna.ao.id : 

H. Bagi peserta dengan kode “P1/L” dan kode “P2/L” agar melakukan konfirmasi 

ke panitia dengan mengirimkan WhatsApp melalui nomor telepon 

081359474086 pada hari dan jam kerja paling lambat hari jumat, 

tanggal 7 Desember 2018 dengan contoh format: 


KONFIRMASI 

NAMA 

: DIAN AYU HAPSARI 

NO PESERTA 

:65181230000902 


I. Untuk informasi lebih lanjut terkait Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang 
dapat menghubungi panitia Pengadaan CPNS Pemerintah Kabupaten 
Tulungagung melalui nomor telepon (0355) 5237841 / 085853588086 pada hari 
dan jam kerja; 





J. Peserta dihimbau untuk selalu memantau pengumuman yang terdapat dalam 
website h ttp ://www. bkd.tulunaaaung.ao.id , kelalaian peserta dalam 
membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta; 

K. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. 

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui. 

Dikeluarkan di : Tulungagung 
Pada tanggal : 04 Desember 2018 



Daerah 

ia Seleksi Daerah 


UZI, MM. 

a Madya 
19 199003 1 006 




